219 



Soal-Soal Latihan 

1. Sebutkan definisi Maful Bih! 

2. Buatlah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat Maful Bih! 

3. Apa hukum Maful Bih? 

4. Maful Bih terbagi menjadi berapa? Sebutkan! 

5. Kapan Maful Bih Dhahir dinashab dengan fathah? 

6. Kapan Maful Bih Dhahir dinashab dengan kasrah? 

7. Kapan Maful Bih Dhahir dinashab dengan huruf ya'? 

8. Kapan Maful Bih Dhahir dinashab dengan alif? 

9. Maful Bih Dhamir terbagi menjadi berapa? Sebutkan! 

10. Apa yang dimaksud dengan Dhamir Al Muttashil? 

11. Buatlah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat maful bih berupa 
Dhamir Al Muttashil! 

12. Apa yang dimaksud dengan Dhamir Al Munfashil? 

13. Berapa jumlah Dhamir Al Munfashil? Sebutkan! 

14. Buatlah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat maful bih berupa 
Dhamir Al Munfashil! 



Tentukan mana yang merupakan Maful Bih dalam kalimat-kalimat 
berikut, dan sebutkan jenisnya! 

1. Ci\&\ cj\j$ (Saya membaca sebuah buku) 

2. 5*)^aJi bjL&j (Dan mereka mendirikan shalat) 

3. \Js- **1pJ iiU^-f JLaJ 

(Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung 
mereka dengan hitungan yang teliti). Maryam : 94. 

4. jiJjsl-JJi iij^sJi UoaI (Tunjukilah kami jalan yang lurus) 

5. 5y0u-«\j|jj 

(Tetapi hanya Dialah yang seharusnya kalian seru). Al An'am : 41. 

Berilah harakat pada Maful Bih dalam kalimat-kalimat berikut : 

1. b-jj dbjf UI (Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh) 

2. jjoJi ll» Js- oli)! diii JuJj (Dan kita meminta kepada Alloh kekokohan di 
atas agama ini) 

3. &£A^ p4jH ; £*t j£ $if b\ VjJ 

(Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintah 
mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu). 



220 



(Tapi bersujudlah Alloh yang menciptakan mereka, jika kalian memang 
benar-benar hanya beribadah kepadaNya). Fushshilat : 37. 

5. («iii j|iaj iJijUi (Siwak itu mensucikan mulut). 
Kunci Jawaban 

1. Definisi Maful Bih yaitu isim manshub yang menjadi obyek (sasaran) 
suatu perbuatan. 

2. Sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat Maful Bih : 

cJS3(Aku telah menaiki kuda) 

3. Hukum Maful Bih adalah manshub. 

4. Maful Bih terbagi menjadi dua, yaitu dhahir dan dhamir. 

5. Maful Bih Dhahir dinashab dengan fathah jika berupa isim mufrad atau 
jamak taksir. 

6. Maful Bih Dhahir dinashab dengan kasrah jika berupa jamak mu'annats 
salim. 

7. Maful Bih Dhahir dinashab dengan huruf ya' jika berupa jamak mudzakkar 
salim atau mutsanna. 

8. Maful Bih Dhahir dinashab dengan alif jika merupakan salah satu lafadz 
yang termasuk Al Asma'ul Khamsah. 

9. Maful Bih Dhamir terbagi menjadi dua : Al Muttashil dan Al Munfashil. 

10. Yang dimaksud dengan Dhamir Al Muttashil adalah dhamir yang 
bergandeng dengan fi'il. 

11. Sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat maful bih berupa Dhamir Al 
Muttashil : 

jjj lg>£p (Zaid telah memukul saya). 

12. Yang dimaksud dengan Dhamir Al Munfashil yaitu dhamir yang terpisah 
dari fi'il, sehingga dhamir ini mendahului fi'il itu. 

13. Jumlah Dhamir Al Munfashil ada dua belas lafadz : 

Untuk orang yang sedang berbicara (kata ganti orang pertama) : 

(saya) 

Uiji (kami) 

Untuk orang yang sedang diajak bicara (kata ganti orang kedua) : 

(engkau [seorang laki-laki]) 

(engkau [seorang perempuan]) 



221 

uiTjl (kalian berdua) 
(anda, kalian [lebih dari dua laki-laki]) 

J! 

(anda, kalian [lebih dari dua perempuan]) 
Untuk orang yang sedang dibicarakan (kata ganti orang ketiga) : 

«4l (dia [seorang laki-laki]) 

IaIjI (dia [seorang perempuan]) 

U»4S (mereka berdua) 

♦aIjJ (mereka [lebih dari dua laki-laki]) 

(mereka [lebih dari dua perempuan]) 

14. Sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat maful bih berupa Dhamir Al 
Munfashil : 




"Hanya Engkaulah yang kami ibadahi, dan hanya kepada Engkaulah kami 
meminta pertolongan." (Al Fatihah : 5). 

Yang merupakan Maful Bih dalam kalimat-kalimat berikut, dan 
jenisnya : 

1. cJVjk (Saya membaca sebuah buku) 
L>&\ : maful bih dhahir 

2. 5*>U<aJi Ojiijj (Dan mereka mendirikan shalat). 
5*>UflJi : maful bih dhahir 

3. llp (U^j iiUa^l AU 

(Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung 
mereka dengan hitungan yang teliti). Maryam : 94. 

^ : maful bih dhamir muttashil 

4. iij^sJi UoaI (Tunjukilah kami jalan yang lurus) 
u : maful bih dhamir muttashil 

iij^aJi : maful bih dhahir 



222 



5. OjPJU-sdljj 

(Tetapi hanya Dialah yang seharusnya kalian seru). Al An'am : 41. 
«4! : maf'ul bih dhamir munfashil 

Harakat pada Maf'ul Bih dalam kalimat-kalimat berikut : 

1. l!L>3 ( UI (Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh) 

2. jjoJi il» Js- olili 4iit JuJj (Dan kita meminta kepada Alloh kekokohan di 
atas agama ini) 

3. £\j2Ji ; ^ J* &\ b\ 

(Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintah 
mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu). 

(Tapi bersujudlah Alloh yang menciptakan mereka, jika kalian memang 
benar-benar hanya beribadah kepadaNya). Fushshilat : 37. 

5. y£a± (Siwak itu mensucikan mulut). 



